Hukum-Hukum Shalat 


Shalat Duduk 

.a. Shalat sunnah 

Dibenarkan seseorang shalat sambil duduk saat 
melaksanakan shalat sunnah dan dia mendapatkan 
setengah pahala shalat berdiri. Sabda Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wasallam, "Jika ia shalat berdiri m; 
itu jauh lebih baik, dan barangsiapa yang shalat dudi 
ia mendapatkan setengah pahala shalat berdiri, dan 
barangsiapa shalat berbaring, ia mendapatkan setengah 
pahala shalat duduk." [HR. Bukhari] Namun bagi mereka 
yang terpaksa shalat duduk maka ia mendapatkan 
pahala yang sempurna. Sabda Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wasallam, "Jika seseorang sakit atau bersafar 
maka baginya pahala s^gy a (dengan amalannya ketika ia 
tidak bersafar dan ketika>.ia sehat." [HR. Bukhari] 




